
1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


I. PENDAHULUAN 

Assalamu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dan mendesainnya 
dengan perhitungan yang sangat sempuma. Dan yang telah mengatur segala hal dari yang 
terkecil hingga yang terbesar. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita 
semua dan semoga kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat- 
Nya. 


Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita selalu. Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga pula kita bisa menghiasi 
diri dengan suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Rasul kita itu. Aisyah pemah berkata 
bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur’an. 

Orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak mengenal darimana dia 
berasal. Selama dia adalah seorang muslim, maka sepatutnya kita menganggapnya sebagai 
saudara kita. Di dalam persaudaraan sesama muslim yang lebih dikenal dengan ukhuwah 
islamiyah, kita diwajibkan untuk saling mengajak dalam hal kebaikan dan menegur untuk 
saudara kita apabila telah keluar dari jalan yang Allah ridhoi. 

Allah SWT memerintahkan kita untuk saling berpegang teguh dalam menjalankan 
perintah Allah. Kita bersaudara sesama muslim ibarat sebagai suatu jasad. Jika salah satu 
anggota tubuh menderita sakit, maka anggota tubuh lainnya juga akan merasakan 
penderitaannya. 

Dakwah dalam islam bertujuan untuk mengajak orang lain berbuat kebajiakan dan 
melaksanakan segala perintah Allah serta menjahui semua apa yang di larang-NYA. Maka, 
seorang da’i jika ingin di terima dakwahnya di masayarakat, ia harus mengetahui cara yang 
baik dan benar dalam berdakwah, karena cara yang baik dalam berdakwah menentukan di 
terima atau ditolaknya dakwah seseorang. 

Dalam agama islam, telah di ajarkan cara yang baik dan benar untuk berdakwah. 
Allah berfirman dalam surat An-nahl 125: 

' ' »>r; ^ ^ V ^ >T *'\ '(*' '< t E> ^ 


O @ukkipens 


UKKI PENS 


Menebar Salam Menialin Ukhuwah 


@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 




SINERGIAKSELERASI 

UKKI M N 1 1*1? 




1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


Artinya: Serulah mereka ke jalan tuhanmu dengan hikmah dan nasehat yang baik 
serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 
lebih mengetahu siapa yang sesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang 
dapat petunjuk. 

Untuk itu departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) UKKI 
bermaksud mengadakan kegiatan “INTAN 2 2017” yang kepanjanganya adalah Intensif 
Annahl 2 adalah kegiatan kelanjutan dari INTAN 1 itu sendiri, yang diharapkan mampu 
mencetak kader dakwah yang menyeluruh ke semua segmentasi yang ada di UKKI PENS 
khususnya. Serta tujuan sebagai sesama saudara seiman adalah untuk memerkuat ukhuwah 
antar muslim. Mudah-mudahan segala apa yang diupayakan mendapatkan ridho Allah SWT. 
Aamiin 

II. DASAR PEMIKIRAN 


1. A1 Qur’an 



“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”. [Ali Imran: 110]. 

2. GBHK 

a. Arahan Kerja 

i. Melaksanakan pola kaderisasi. 

ii. Memonitoring kader UKKI PENS secara berkala. 

b. Teknis 

i. Mengadakan kegiata pengembangan diri bagi mahasiswa muslim PENS. 

ii. Meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap kader UKKI PENS 


o @ukkipens 


UKKI PENS 


Menebar Salcim Menialin Ukhuwah 


@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 








1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


III. TUJUAN 

1. Mencetak kader-kader muslim yang berkarakter. 

2. Memunculkan da’i-da’i kampus untuk menyebarluaskan dakwah ke semua 
segmentasi islam. 


IV. NAMA KEGIATAN 

Nama kegiatan yang diselenggarakan oleh PSDM UKKI yakni: INTAN 2 2017 

V. TEMA KEGIATAN 

Tema kegiatan ini yaitu: 

“Membangun Peradaban Islam di Kampus PENS yang Berlntegrasi” 


VI. BENTUK KEGIATAN 

Bentuk kegiatan NT AN 2 2017 terdiri dari: 

1. Materi: Penyampaian materi oleh pembicara. 

2. Diskusi dan tanya jawab : Sesi setelah pemberian materi untuk mengeksplorasi 
pemikiran peserta ataupun acara khusus membahas tentang masalah tertentu dengan 
diskusi. 

3. Outbond : kegitan outdoor berupa game dan jelajah alam sekitar tempat kegiatan 

4. Renungan : Kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menerenung tentang 
keadaan yang akan dibahas pada waktu itu. 

VII. SASARAN KEGIATAN 

Sasaran kegiatan INTAN 2 2017 yaitu: Mahasiswa Muslim PENS Angkatan 2016 


VIII. WAKTU DAN TEMPAT 

Kegiatan INTAN 2 2017 dilaksanakan pada: 


hari 

tanggal 

waktu 

tempat 


Jum’at s/d Minggu 
13-15 Oktober 2017 
pukul 19.00 WIB s/d selesai 

: Pondok Pesantren Tahfizh dan Tabliq A1 Kahfi Tarik,Sidoarjo 


o @ukkipens 


UKKI PENS 


Menebar Salcim Menialin Ukhuwah 


@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 




SINERGIAKSELERASI 

UKKI M N 1 1*1? 






1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


IX. SUSUNAN ACARA 

Terlampir (Lampiran 1) 


X. SUSUNAN PANITIA 

Terlampir (Lampiran 2) 


XI. ANGGARAN DANA 

Terlampir (Lampiran 3) 


XII. PENUTUP 

Demikian Proposal ini kami buat dengan sebaik-baiknya supaya kegiatan INTAN 2 
2017 dapat dukungan dari semua pihak agar terlaksananya acara ini dengan lancer, dan 
semoga Allah SubhanahuWata ’ala senantiasa melindungi kami di jalanya, Aamiin. 

Wassalamu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 


o 

@ukkipens 

[QJ @ukkipens 

/ 

fJB 

UKKI PENS 

(f^j) ukki.pens.ac.id 

< 


Menebar Salam Menjalin Ukhuwah 

_5 



SINERGIAKSELERASI 

UKKI M N 1 1*1? 





1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


LEMBAR PENGESAHAN 
PROPOSAL KEGIATAN 
INTAN 2 2017 


Surabaya, 26 September 2017 


Ketua Umum UKKI PENS, 


Ketua Pelaksana, 


Mohammad Nashrulloh 

NRP. 3210151023 


Nayaka Yoga Pradipta 

NRP. 1110151022 


Mengetahui, 


Wakil Direktur III 
Bidang Kemahasiswaan 
Politeknik Elektronikan Negeri Surabaya 


Pembina UKKI PENS, 


Ir. Anang Budikarso, MT. 

NIP. 19630508 198803 1003 


Didik Setyo Purnomo, S.T., M.Eng 

NIP. 19700219 199512 1001 



@ukkipens 


UKKI PENS 



@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 


Menebar Salam Menialin Ukhuwah 










1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


Lampiran 1 


SUSUNAN ACARA 
INTAN 2 2017 


Jumat, 13 Oktober 2017 


Waktu 

Kegiatan 

Tempat 

15.30- 17.30 

Registrasi 

Ruang HH 105 & 203 

17.30-18.00 

Isho Maghrib 

Masjid An-Nahl 

18.00-18.20 

Persiapan 

PENS 

18.20-21.30 

Perjalanan 

21.30-21.50 

Isho Isya 

Masjid Ar-Rahmah, 
Perak 

21.50-22.10 

Pembagian Kamar 

22.10-22.20 

Kontrak Belajar 

22.20 - 03.00 

Istirahat 


Sabtu, 14 Oktober 2017 


Waktu 

Kegiatan 

Tempat 

03.00 - 04.30 

Sholat Qiyamullail 


04.30 - 05.30 

Sholat shubuh & tilawah, 
almatsurot & taujih 


05.30-06.30 

Riyadoh 


06.30-08.00 

Bersih2 dan sarapan 


08.00-08.30 

Sholat Dhuha 


08.30-08.45 

Pembukaan & Sambutan 


08.45 - 10.30 

Materi 1 


10.30-11.00 

Review materi 1 


11.00-11.30 

Istirahat 

Masjid Ar-Rahmah, 
Perak 

11.30-13.30 

Ishoma Dhuhur 

13.30-14.30 

Materi 2 

14.30-15.00 

Review Materi 


15.00- 15.30 

Isho Ashar 


15.30- 17.00 

Materi 3 


17.00- 18.00 

Bersih Diri 


18.00-19.00 

Isho Maghrib, tilawah almasurat 


19.00-19.30 

Makan malam 


19.30-21.30 

Diskusi Peradaban 


21.30-22.00 

Persiapan Istirahat 


22.00 - 02.30 

Istirahat 



Minggu, 15 Oktober 2017 


o @ukkipens 


UKKI PENS 


Menebar Salcim Menialin Ukhuwah 


@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 




SINERGIAKSELERASI 

UKKI PINS 1(1? 







































1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


Waktu 

Kegiatan 

Tempat 

02.30 - 04.30 

Renungan Malam & Qiyamullail 

Masjid Ar-Rahmah, 
Perak 

04.30 - 05.30 

Sholat Subuh & Tilawah 
almasurat, taujih 

05.30-06.30 

Riyadoh 

06.30-09.30 

Game (Outbond) 

09.30- 11.30 

Ishoma Dhuha dan bersih2 

11.30- 12.30 

Ishoma Dhuhur (packing) 

12.30-15.00 

Pemutaran Video dan Superlativ 
award 

15.00- 15.30 

Sholat Ashar 

15.30 

Pulang 


o @ukkipens 


UKKI PENS 


Menebar Salcim Menialin Ukhuwah 


@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 




SINERGIAKSELERASI 

URMI M N 1 1*1? 

















1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


Lampiran 2 


SUSUNAN PANITIA 
INTENSIF AN-NAHL 2 (INTAN 2) 




Penanggung Jawab 

Koordinator 

Anggota 

1 . 

Pelindung 

Dr. Zainal Arief S.T., MT. 

2. 

Penasehat 

Ir. Anang Budikarso, MT. 

3. 

Pembina 

Didik Setyo Pumomo, S.T., M.Eng 

4. 

Penanggung Jawab 

Mohammad Nashrulloh 

5. 

Ketua Pelaksana 

Nay aka Yoga P 

6. 

Sekretaris 

Khoirun Nisa 

7. 

Bendahara 

Muhammad Rizky K 

8. 

Acara 

Ainun Abdullah 

Muhammad ilham R 

Wibowo Tri H 

Ilmia Nur Hidayati 

Rofika Okti K 

9. 

Perlengkapan 

Abdul Hamid 

Dliyauddin ibadurrohman 
Imam Mukhlis 

Siti Imaroh N 

10. 

Konsumsi 

Fata Aldhi Akhmad 

Deby Ainun 

Amas Safinadriyah 

Tsania Luthfi 

11. 

Publikasi dan 

Dokumentasi 

Alfandino Rosyid 

AhmadaYusril K 

Dwi Mei Puspitoningrum 
Yuvita Agustiar N 
Febilentin Jayuning 

12. 

Keamanan Perijinan 
dan Transport 

Arsana Sulthan 

Alif Supriyanto 

Hanif Caesar R 

Endah Nurvita Sari 


Lampiran 3 


o @ukkipens 


UKKI PENS 


Menebar Salcim Menialin Ukhuwah 


ANGGARAN DANA 
INTAN 2 2017 

@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 
























1 nil kegiatan kerohanian Islam 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email : pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.id 


Pemasukan 


Sumber Pemasukan 

Satuan 

Jumlah 

Manajemen 


Rp 5.000.000 

Iuran panitia 

30 @ Rp 35.000 

Rp 1.050.000 

Sponsor 


Rp 1.000.000 

Iuran peserta 

50 @ Rp 40.000 

Rp 2.000.000 

Total pemasukkan 

Rp 8.050.000 


Pengeluaran 


Divisi 

Jenis 

Harga Satuan 

Banyaknya 

Jumlah 


1. Pemateri 

Rp 200.000 

2 jam 

Rp 400.000 

Sie Acara 

2. Pemateri 

Rp 200.000 

2 jam 

Rp 400.000 


3. Pemateri 

Rp 200.000 

2 jam 

Rp 400.000 


1. Konsumsi makan 

Rp 6.000 

5 x 80 bungkus 

Rp 2.400.000 


2. Konsumsi pemateri 

Rp 20.000 

3 kotak 

Rp 60.000 

Sie Konsumsi 



3. Snack peserta 

Rp 2.500 

50 buah 

Rp 250.000 


4. Air minum galon 

Rp 5.000 

10 buah 

Rp 50.000 

Sie 

1. Transportasi 

Rp 1.000.000 

2 buah 

Rp 2.000.000 

2. Perkap Outbond 

Rp 180.000 

1 paket 

Rp 180.000 

Perlengkapan 

3. SewaTempat 

Rp. 500.000 

2 malam 

Rp 1.000.000 


1. Banner 

Rp 15.000 

(3x2) 1 buah 

Rp 90.000 


2. Souvenir pemateri 

Rp 25.000 

3 buah 

Rp 75.000 


3. Rewarding Peserta 

Rp. 15.000 

6 buah 

Rp 90.000 

Sie Pubdekdok 



4. Proposal 

Rp 10.000 

3 buah 

Rp 30.000 


5. Sertifikat Peserta 

Rp 5.000 

50 buah 

Rp 250.000 


6. Id Card peserta 

Rp 5.000 

50 buah 

Rp 250.000 

Sie Kesehatan 

1. Obat-obatan 



Rp 125.000 


Total Pengel 

luaran 


Rp 8.050.000 


o @ukkipens 


UKKI PENS 


Menebar Salcim Menialin Ukhuwah 


@ukkipens 

ukki.pens.ac.id 




SINERGIAKSELERASI 

U K K I M N 1 1*1? 
























l ull kcgiatan keroliaman Islam 

Poli+eknik Elektronika Negeri Surabaya 

Sekretariat: Musholla An - Nahl Lt. 2, Kampus PENS 
Email: pens.ukki@gmail.com, Website : ukki.pens.ac.ii 



@ukkip 


UKKI PEN 


■ 

MS 






@ukkipe 
ukki.pens.ac.id 


Menebar Salam Menjalin Ukhuwah 



SINERGI AKSELERASI 





